


SEPERTINYA 
GENERATORNYA 


BERFUNGSI DENGAN 
BAIK. 








DI LANTAI 3 
ADA BAN SAK 


ZOMBIE. 





SOALNYA 
INI BANGSAL, 


SEPERTINYA MEREKA 
TERKURUNG. 








KITA TUTUP SAJA 
SAMPAILANTAL 3/ 
ZOMBIE ITU BODOH, 
MEREKA TIDAK AKAN 
BISA MEMBUKA PINTU 
BESI TEBAL INI. 





HAHAHA 


KITA INI JUGA 
ZOMBIE. 








RUANG RAWAT INAP, 
TIDAK TERLIHAT 
ADA ZOMBIE 


MUNGKIN 
MEREKA SUDAN 
DILARIKAN SEJAK 
AWAL SEMUA 
TERJADI. 









DI SINI 
JUGA ADA 
RUANG OPERASI 





PROFESOR | 
SUDA MULAL. 


TEMPAT 
YANG COCOK 
SEKALI UNTUK 


7 TOS 





DEAD 
LIFE 


STORY HOORESSHA 
ART LIM JIN GUK 

















TIDAK 
USAR TERLALU 
TAKUT, BERKAT 
MASKER INI AKU BISA 
MENGONTROLNYA. 





BEGITU KESADARANKU 


TERINGAT PERTAMA KALI 
ADALAH ISTILAH-ISTILAH 
KEDOKTERAN YANG AKU 
HAFALKAN MATI-MATIAN 
SAAT KULIAH 





LUCU KAN... 
YANGLAINNYA 
AKU TIDAK INGAT 


SAMA SEKALL 











RASANYA 
ANER YA DIOBATI 


με oO ZOMBIE? > 


SUDA 
SELESAL 


UNTUNGLAY 
PELURUNYA ΜΑΝΥΑ 
MENYSEREMPETMU DAN 
CUMA TERLUKA GORES. 
DALAM BEBERAPA 
MARI KAU AKAN 
SEMBUR. 








o aus 





KAKAK-KAKAK 
TIDAK MASALAY 
KAN MENGGUNAKAN 
KAMAR YANG 
SAMA? 





KAKAK 
BERDUA BISA 
PAKAI RUANGAN 





ος 
Ss 
2 
=< 
=2 
22 
gx 
=> 
ΞΕ 
E 





KAMI TIDAK 
BUTUH TIDUR, 


JADI KAMI BISA 
DI LORONG SAJA. 





RASANYA 
TIDAK TERBIASA YA? 
SEBENARNYA AKU 
JUGA SANGAT 








WALAU SUDAH 


DUA MATAKU SENDIRI 
TETAP SAJA KAGET, 
PADAHAL AKU SUDAH 
BERUSAHA TENANG. 


SAMPAI BEBERAPA 
WAKTU LALU KITA SIBUK KABUR 
SETIAP BERPAPASAN DENGAN 
nl: απ SEKARANG MALAH 





DENGAN ΜΕΒΕΚΑ. | 


















SIAPA YANG BISA 
MEMBAYANGKANNYA? µε 

MEREKA BAHKAN 

MELINDUNGI KITA. 





BAGAIMANA 
DENGAN MASALAH 
SEBUTAN, YA? 


ZOMBIE, MANUSIA, 
APA KITA HARUS 
MENYEBUTNYA 

SEPERTI ITU? 














AKU KHAWATIR 
AKAN JADI SEPERTI 
MENYEBUT BINATANG 
ATAU MONSTER. 


IYA YA, WALAU 
MEREKA AGAK LAMBAN 
DAN JUGA GAGAP TAPI 
MEREKA SAMA-SAMA 

BISA BERPIKIR DAN 





WALAU BEGITU, 
KALAU MELIHAT MEREKA 
YANG TIDAK MAKAN JUGA 
TIDAK TIDUR, JELAS SEKALI 
MEREKA BERBEDA DENGAN 
KITA. MEREKA JUGA 
MENYEBUT DIRI MEREKA 
DENGAN 'KAMI' SECARA 
TERPISAH. 





APA HARUS 
DISEBUT ORANG 
SELAMAT DAN 
KORBAN INFEKSI. 





SEBUT DENGAN 
APA YA? 


AH! 

AKU AKAN TANYA 
PADA PAK GURU, 
DIA KAN GURU 
MUNGKIN AKAN 
LEBIH TAHU 
DARI KITA 


























PARA 
ORANG HIDUP AKAN 
BUTUH MAKANAN 
DAN KEBUTURAN 
POKOK, HARUS ADA 
YANG PERGI ΚΕ 
MART. 





Twa 


AKU AKAN 
ΚΕ SANA. 














YUNA 
KENAPA 
KAU ANGKAT 
TANGAN...? 


N KA Ν ολλ. 


% τ. 








KARENA HARI 
INI SUDA αξι ΑΡ. 


BISA PERGI SAAT 
SUDA PAGI. 











v 
hd 
MM PSN 


KENAPA? 
APA ADA SESUATU 
\ YANG TERJADI? 


TEKADKU.. 
SEPERTINYA SEMAKIN 
MELEMAH. 





APAKAH AKU 
BISA MEMBANTU 
ANAK-ANAK? SEBAGAI 
SEORANG GURU APAKAH 
AKU SEDANG MELAKUKANNYA 
DENGAN BAIK? 
SAMPAI KAPAN AKU BISA 
MELINDUNGI 





LALU DARIPADA 
ITU... PERASAAN 
TIDAK NYAMAN INI 
TETAP TERUS ADA 
WALAU AKU TELAH 
MENOLONG 
ANAK-ANAK... 


WALAU 
AKU TELAH 
MENYELAMATKAN 
MEREKA DENGAN 
MEMPERTARUHKAN 
NYAWA SEBISAKU... 























APA BAPAK 
INGIN MENDENGAR 


UCAPAN TERIMA = 





BANYAK PIKIRAN 
YANG BERMUNCULAN 
SAAT AKU MELIHAT MAYAT 
SEUNGMIN DAN SEULGI, 
AKU TIDAK HABIS PIKIR 
MEREKA AKAN MATI 
BEGITU 5ΑΙΑ... 





KITA JUGA SAMA SAJA. 
KITA JUGA TIDAK TAHU 
KAPAN KITA AKAN MATI 
BEGITU SAJA DAN KAPAN 
KITA AKAN MENJADI ZOMBIE 
DALAM SEKEJAP. 























BAPAK TIDAK 
PERLU MENJADI 
PAHLAWAN, BAPAK 
HARUS MENGURUS 
ANAK-ANAK KARENA 
BAPAK SEORANG GURU? 
SIAPA YANG GURU DAN 
SIAPA YANG MURID 
DI SINI? 





SEMUANYA 
ADALAH KORBAN 
SELAMAT. 


AKU TIDAK 
INGIN MENJADI 
PAHLAWAN, HANYA 
SAJA SEMUANYA 
SEPERTI TANGGUNG 
JAWABKU... 





ITU KARENA BAPAK 

MERASA BERSALAH 

PADA DIRI SENDIRI, 
BAPAK BERPIKIR HARUS 


MELAKUKANNYA DI DUNIA INI 
KARENA BAPAK MANA ADA YANG 


ADALAH GURU...  PASTI, KITA HARUS 
TETAP TENANG BARU 
BISA MENOLONG 


ORANG LAIN KAN. 





BERTARUNGLAH SAAT INGIN 
BERTARUNG, BANTU SAAT INGIN 
MEMBANTU, KALAU BAPAK INGIN KABUR, 
LAKUKAN SAJA. BAPAK TINGGAL 
MELAKUKANNYA SESUAI DENGAN 
KEPUTUSAN BAPAK SENDIRI. 





KAU AKAN 
MENCELAKU KALAU 
AKU KABUR KAN, 





TENTU SAJA 
AKU AKAN MENCELA, 
BAPAK BAHKAN 
TIDAK MAU MENERIMA 
CELAAN SEGITU 
UNTUK SATU 
KEPUTUSAN 
BAPAK? 








DUNIA 
INI SUDAH 
TIDAK MEMILIKI 
HUKUM DAN 
ATURAN. 


WALAU MUNGKIN 
BISA DISALAHKAN SECARA 
MORAL TAPI ITU TIDAK AKAN 
MENJADI DOSA, SEKARANG 
INI KITA HANYA BISA 


BERGANTUNG PADA 
PENILAIAN KITA 
SENDIRI. 






Zr 
U 


LAKUKAN 
SAJA YANG BAPAK 
INGINKAN 


ΤΑΡΙ JANGAN 
IKUT CAMPUR 


































































ANDA TIDAK 


BOLEH KE SINI. 





KEMBALILAH 


KE KAMAR. 

















DI SINI DAERAH 
TERLARANG, 


BAGAIMANA KAU 
BISA ADA DI SINI? 





TIDAK BAIK 
KALAU KAU 


BERKELIARAN 
SEMBARANGAN. 





BUKA PINTUNYA 
DAN JANGAN PERGI KE 


TEMPAT LAIN SELAIN 
LORONG! 








HYERONG 


KAU ADA 
DI SINI? 





IYA! 


PAK GURU! 





SEMUA 
BAIK-BAIK SAJA? 
TERNYATA DI 5ΙΝΙ KAU 


BERSAMA BEBERAPA 
ORANG YA. 








APA-APA? 





TIDAK USAH 
MENGKHAWATIRKAN BAPAK. 
URUS DIRIMU DENGAN ΒΑΙΚ. 


WALAUPUN BAPAK TIDAK 
ADA JANGAN LENGAH 
DAN BERGERAKLAH 
DENGAN CERMAT. 





Ol! KAU! 
SIAPA YANG 


MENYURUHMU 
DATANG KE SINI? 





AH... 


IYA, IYA. 














OI KAU, 
ANTAR DIA KE 
KAMARNYA! 


TIDAK USAH 
KHAWATIR, AKU 
AKAN BERJALAN 
DENGAN KAKIKU 

SENDIRI. 


SIALAN. KAU MASIH 
BARU MENGENALKU TAPI 

SUDAH BICARA TIDAK SOPAN, 
PADAHAL SAMA-SAMA PRAJURIT. 

KARENA DIGABUNG DENGAN 
PASUKAN DARI KELOMPOK LAIN 

URUTAN PANGKATNYA 
JADI TIDAK JELAS. 





MENGIKUTI PERATURAN. 


SUDAH TAHU TAPI 
KENAPA MALAH 
BEGINI. 





ANDA 


BILANG APA? 





AKU TIDAK 
TAHAN DIATUR-ATUR 


ORANG LAIN. 

































KESADARAN PROFESOR KEMBALL 2 
DENGAN CEPAT TIDAK LAMA SETELAH MENCIUM 
BAU DARA, APAKAH SEMAKIN TING&l KECERDASAN, = 
KESADARAN AKAN SEMAKIN CEPAT” KEMBALL 


PENCIUMAN —> KIRA-KIRA MIRIP DENGAN ES 
WARTE SADARNA PENGLIHATAN: WAKTI 
KEMBALINA KESADARAN BERBEDA TIAP ORANG 


SUDAH DENGAR 
PERATURANNYA, KAN? 
ANDA TIDAK BOLEH 


BERKELIARAN 
SEMBARANGAN 
SEPERTI ORANG ITU. 








ANU N 
SEKALI MENDENGAR TIDAK 
BOLEH KE MANA-MANA 
SAMPAI RASANYA TERTANAM 
DI TELINGAKU . 


TERNYATA BANYAK 
ORANG SELAMAT 
BERKUMPUL DI TEMPAT INI. 
AKU SAMA SEKALI TIDAK 
TAHU PADAHAL DEKAT. 





SUDAH 
BERAPA LAMA 


KAU ADA 
DI SINI? 





AKU JUGA 


BELUM LAMA 
ADA DI SINI. 





AKU KEBETULAN 


BERTEMU DI 
JALANAN... 





BIBI BERTEMU 
TIM PENYELAMAT 


DI MANA? APA DI LUAR 
MASIH BANYAK 
ORANG? 





RASANYA 
SEKARANG SUDAH 


HAMPIR TIDAK ADA 
ORANG. 





YANG LAIN 
APA MERASA 


NYAMAN DI SINI? 





TIDAK ADA 
CARA LAIN 


KAN. 





YAH KALAU 
DIBANDINGKAN 


DENGAN DI 
LUAR.. 





KENAPA TIDAK 
ADA CARA LAIN? 


KITA BISA MENCOBA 
MEMBUATNYA, 





KARENA KALIAN 
DISELAMATKAN 
OLEH TIM PENYELAMAT, 
APAKAH KALIAN SEMUA 


BERPIKIR UNTUK 
TINGGAL DI FASILITAS 
PENGUNGSIAN 
INI SAJA? 





APA KALIAN 
TIDAK BERPIKIR 
BAGAIMANA KALIAN 
AKAN HIDUP 
SETELAHNYA? 


KITA HARUS 
MEMPERSIAPKAN 
DUNIA BARU YANG 
SUDAH DEKAT 
SEKARANG. 





DUNIA BARU? 





CAHAYA INI AKAN 


MENGANTARKAN 
KITA. 











SINYAL TELAH 
DITEMUKAN. 


CAHAYA 
MERAH. 





CAHAYA MERAH 
BERARTI FASILITAS 


PEMUKIMAN KELOMPOK 
DALAM SKALA BESAR... 
TARGET DIAMANKAN. 





BERSAMBUNG 


